No.52


ASA 5 JULI 1938


TAHOEN 1


Tel No.393


DAGBLAD


Telegramadres: „PERKI“ Padang


Lembar pertama


9


SIERE SOEROES


TERDIRI
dari
2 lembar


Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN.
Diterbitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar
Isinja diloear tanggoengan pentjetak


Kantoor Red. & Admin: Drukk:
„Perantaraan" Raafweg-Padang.
Bajaran lebih dahoeloe.


Pariaman
AGENTEN :
„I.P.P.A."
Moeara Laboeh
Alpaini
Solok 'Alamsjoehoer Latief
Bijkantoor
Fort de Kock: H.Aminoeddin


HARGA LANGGANAN
Dalam kotta seboelan
f0,60
Loear kotta seboelan
10,75
Per lembar
f0,03
Advertntie 10 sen per regel


Interpelasi van Gelderen dibi
tjarakan dalam Tweede
Kamer


Marilah kita periksa sekarang
djalan debat dalam Tweede Ka¬
mer.
Pidato oentoek meoeraikan
dan menerangkan pertanjaan2 jg
dimadjoekan dalam interpelasi
nja dilakoekan oleh prof. Van
Gelderen dengen keahlian dan
fasih lida. Tweede Kamer diam,
banjak anggota berkoempoel di
moeka mimbar jaitoe tanda bah¬
wa perkataan pembitjaraan amat
menarik perhatian. Djawab Co
lijn pada pertanjaan2 interpelasi
Van Gelderen, tidak lain dari pa¬
da menolak toentoetan2 jang pen¬
ting dalam interpelasi itoe. Me¬
mang djawab sedemikian soeda
fah dapat diramalkan lebih da¬
hoeloe. Tetapi dengan djawab
jang pertama dari Colijn itoe, ma¬
ka pembitjaraan interpelasi itoe
beloem selesai. Karena kira2 20
orang mengeloearkan lagi soea¬
ra mereka itoe sesoedahnja Van
Gelderen dan Colijn bitjara. Ma¬
kai pembitjaraan inilah jang sa¬
niat penting, karena dalam pem¬
bitjaraan itoelah akan njata, ba¬
gaimana sikap fraksi2 Tweede
Kamer terhadap pada interpelan
si itoe. Tetapi bagaimana pen¬
ting poen sikap lain2 fraksi, si¬
kap partai Katholiklah jang pa¬
uing penting, karena partai inilah
jang berkoeasa boeat memas
Co ijn memoetar hal beannja. Pem
bitjara lain2 fraksi seperti fraksi
Cristelijk historischen, fraksi Vrij
zinning demokraten, fraksi libe
raal memper dengarkan perkata
an2 jang menjatakan perasaan
koerang senang terhadap pada
soal penganggoeran, tetapi de
ngan lantas dapatlah kita tetap
kan bahwa mereka akan menjo
kong politiek Colijn.
Soedah tentoe fraksi Antirevo
lutionairen berdiri dibelakang Cor¬
lijn djoega.
Bagaimana sikap kaoem katho
lik? Pertai katholik memadjoekan
beberapa pembitjara tetapi pida
to jang paling penting ialah pi¬
dato jang diperdengarkan oleh
pater Beaufort jang bisa dipan
dang sebagai slompret Partai ka¬
tholik dalam penganggoeran ini.
la moelai pidatonja dengan ke¬
ritik jang tadjam terhadap pada
keaktifan pemerintah tentang pem¬
banteraasan pengangoeran, Se¬
mentara ia berpidato maka roe¬
panja Tweede Kamer ada penoeh


dengan electriciteit karena orang
orang jang hadir merasa bahwa
perkataan Beaufort itoe akan mem¬
beri ketentoea apa kabinet Co¬
lijn ini akan bisa bekerdja te¬
roes apa tidak. Sebab itoe per¬
hatian anggota2 Tweede Kamer
besar sekali setelah Beaufort
moelai berpidato dan lebih lagi
setelah mereka dengar keritik
tadjam dari moeloetnja. Tetapi
plan2nja telah pada mereka itoe
bahwa keritik jang pedas itoe
idak disertai dengan sikap jang
koeat oentoek mentjapi toentoet
an2 sendiri Plan2 anggota Twee¬
de Kamer jang berkoempoel di
moeka mimbar poelang ketem
pat mereka itoe.
Moelai saat itoe, soedahlah
tentoe, jang Colijn akan menang
poela. Tatapi pada pengharapan
ketjil lagi bagi mereka jg tidak
gampang diketjewakan. Karena
dalam pidatoh Pater Beaufort,
adalah djoega dimadjoekan toen
toetan soepaja pemerintah mem¬
beri pada haminta2 dimana ada
penganggoeran jang hebat seka¬
li, oeang jang tidak oesah dikem
batikan. Lebih djaoeh, adalah de
sakan dari kaoem Katholik da
lam Voorlopig verslag dimana
mereka meminta pada pemerintah
oepaja ia menjediakan dengan
lekas sekali beberapa ratoes
djoeta roepiah oentoek memban
teras penganggoeran. Soear di
loear weede Kamer jg diperde
ngerkan oleh beberapa anggota
Katholik tentani, pembanterasan
penganggoeran, memberi al san
djoega bahwa mereka akan per¬
tahankan pendirian mereka itoe
dengan koeat didalam Tweede
Kamer.
Colijn menolak segala permin
taan dan des kan itoe. Katanja.
maksoedanja soedah tjoekoe
Minister2 Katholik dalam kab
net-Colijn menjokong sikap Co
lijn itoe. Dan setelah mosi2 Van
Gelderau, jg sebenarnja hanja
memadjoekan toentoetan2 jang
telah dikemoekakan oleh kaoem
Katholik, setelah doea mosi itoe
akan disetem, maka Ir Bongaerts
menerangkan, jg antara pemerin
tah dan Fraksi Katholik tidaklah
ada perlawanan sesoedah mere¬
ka mendengar pidatoh Colijn Ka¬
oem Katholik menjetem tegen,
djoega fraksi Christerijk histori
schen, Vrijzinnig demokraten dan


Liberalen, Hanja fraksi SDAP,
Komoenis, CDU, IChristen-demo
craten) dan .... NSB menje
tem voor,
Poela kaoem Katholik toen
doek kepala sesoedahnja mereka
menoendjoek gigi, poela mereka
mesti menanggoeng djawab ter¬
hadap pada bangsa Nederland
tentang politik membanteras pe¬
nganggoeran jang didjalankan
oleh Colijn. Pengharapan banjak
orang dilenjapkan poela oleh par¬
tai Katholik. Siapa masih ingat
Kardinaal Innitzer di Oostenrijk
terhadap pada pergaboengan
Oostenrijk pada Duitsland, ia ti
dak oesah heran mengingat sikap
kaoem Katholik di Nederland;
tetapi ada banjak orang berha¬
rap, sikap Kardinaal Innijzer
ekan mendjadi tegoran pada ka¬
oem Katholik di Nederland. Peng
harapan itoo, njata salah belaka
Kaoem nganggoer Nederlandlah
jang mesti memikoel akibat2 ke¬
salahan itoe.
L.N PALAR.
Burgemeester Fort de Kock
Moelai dari tanggal 1 Juli 1938
sambil mendjalankan pekerdjaan
nja sendiri, maka diperkerdjakan
kedalam functie burgemeester di
Boekit Tinnggi dan Bandjarma
sin resp. dr. EJ.B. Burger,
ass. resident 1e kl di Boekit
Tinggi, voorzitter gemeente
raad disana dan W. H. E.
Scheur ass. resident 1e kl
di Bandjarmasin serta voorzitten
gemeenteraad disana.
Soal Pensioen
Goebernoer Djenderal menjata
kan afwijzende beschikking atas
permohonannja Commissie voor
georganiseerd overleg soepaja
kepada mereka diberitahoekan
sekalian pembitjaran2 boeat her¬
ziening dari pensioen2nja amte
naren.
Landvoogd memberitahoekan
sekalian pada commissie bahwa
bila sekiranja akan diadakan pe¬
robahan dari peratoeran2 pensi
oen itoe, akan dibitjarakan ber¬
sama2 dengan commissie itoe.
Berhoeboeng dengan ini ma¬
ka JB pernah menjatakan bahwa
Kolonien teroetama sekali tidak
setoedjoe dengan maksoed boeat
merobah jang lama walaupoen
boeat sebahgian groep amtenaren
itoe pensioennja ada tinggi
djoega.
Kolonien djoega tegen boeat
menaikkan pensioenan jang ber¬
goena boeat salarisherziening.
Walaupoen soal ini beloem


mendapat kepoetoesan maka pa¬
toet boeat mempeladjari finan¬
cieele resultaten begrootingsjaar
jg liwat terlebih dahoeloe,
Bondjol
Kekoeasaan Adat di Bondjol
Oleh „Jumra"
Zaman petama.
Doea abad jang telah laloe, se¬
beloem bernama Bondjol, masj¬
hoer dinamai Alahan Pandjang
Toedjoeh Soekoel, negeri dipe¬
rintah oleh Radjo Ampe' Selo,
poesaka Perpatih dan Ketemeng
goengan setjara sadat Minangka
bau dasar hoekoemnja.
Adat Minangkabau dilantjar di
moeloet, sebagai tali pengikat
ra'jat. Toeak dan djoedi pedja¬
tian penghoeloe, gelanggang di
pantjang saboeng mendjadi, tjer¬
dik kena bingoeng terdjoeal.
Poetoesan adat moedah dida
pat, ke Atjeh bertandang tidoer,
kedjawa beroelang makan, ke Me¬
kah berbalik hari.
Si A telah dihoekoem sepan
djang adat, sebab telah melawan
pada mamaknja telah berani mem¬
bantah kata mamak.
Bila si A tak bajar kesalahan
dia diboycoot, tak dibawa sehi
lir semoedik, disisih dari pergaoe
lan.
Dosa boleh disembah, hoetang
boleh dibajar, bila pandainja di
toeroet, kehendaknja dipenoehi.
Kalau si A tak lagi memenoe¬
hi kehendak mamak, dengan tak
semena menanja hoekoem dja¬
toeh sekali lagi, jang kaja dja¬
toeh miskin, simiskin makan ha
ti beroelam djantoeng.
Alahan Pandjang, oedjoeng da
rat kepala rintau, Boedi Tjana
go dia boekan, Koto Piliangpoen
antah, hoekoem poetoes dengan
moefakat?
Zaman kedoea.
Moentjoellah satoe partij ber¬
nama kaoem Padri, Peto Sjarif
anak dari Peto Bajanoeddin,
jang masjhoer dengan nama Toe¬
ankoe lman Bondjol, djadi ke¬
toeanja. Sampailah kaoem Padri
mendirikan seboeah negeri jang
bernama Bondjol, sebagai cen¬
traal Padristen.
Kita dan soenah dasar hoe¬
koemnja, menjeroe manoesia roe¬
koen dan damai, kepada Allah
hendak Taqwa.
Ahli adat rasa kehilangan pe¬
ngaroeh, tapi tak poetoes hara
pan, tak laloe dendang diair di
goeroen akan ditandjakkan djoe¬
ga.


 lahir perentah ditoeroe
Fascisme contra Socialisme
pada batin akal ditjari.


Dendam chasoemat telah men¬
djadi, tak dihitoeng roegi dan
laba, biar habis sawah berdjan
djang bandar boeatan, biar le¬
ngang kampoeng halaman, asal
berbalas hati jang sakit.
Kaoem Padri dibawa berteman,
sipat sebagai sikoetjing toea,
bak kapinding dibawah tikar.
Orang djahat dalam roemah,
maling datang, pintoe terboeka
dari dalam, toean roemah djadi
koerban.
Kekoeasaan poen lenjap.
Zaman ketiga
beratoes tahoen djadi tanah
djadjahan, dibawah bendera sita
ga warna, pertjatoeran ta' ada
obahnja, tak dapat lawan, ka¬
wan djadi lawan.
oetera Bondjoi banjak kene¬
geri asing, sampai berkorong
ampoeng di Malaka (F.M.S.
Medan. Atjeh, dil. sebab ta' hi
doep dikan poeng.
Poelang kekampoeng rasa ke¬
pendjara, keloeh kesah bergaoel
dengan famili, ketjoendang lebih
bak ke badji, ploeh pilin Batang
Hari, tipoe atjeh goerindam Ba¬
roe, kesat batoe asahan Bon
djol.
Roemah gadang sebagai Raad.
Pinang sinawa tiga tampang
ambil seliboe pertedoehkan.
Salah benar beloem ditimbang
hoekoem dahoeloe badjatoehkan
inang sinawi linggajoeran,
djatoeh melajang masoek
padi.
Soedah ditebang dilajoerkan,
apa maksoed dalam hati.
Dit lik tjoerai paparan 'adat
M; Kabau, bagoes boekan alang
alang „democratie toea“ orang
amai. Dipandang pada praktijk
njasebagai siang dengan ma¬
lam.
Pemerentah agoeng Hindia Be¬
landa berasa sajang, diadakan
ordonantie nagari 1914 soepaja
tiap2 negeri hidoep bermoefakat
setjara tadat disoesoen dari a¬
sampai z.
Balam disangka katitiran, ber¬
boeloe rantak didadanja.
Laoet disangka bertitian, tem
pat berpidjak sedianja.
Adat M, Kabau tiga sepilin,
'akat, oendang2 pemerentah aga
ma, ketiganja berdjalan seiring
ta' langgar melanggari,
Mamak ragoe kemenakan bim¬
bang, sama sasat kedoeanja.
Toelang itoe tak selamanja ga¬
ding dan jang belang itoe boe¬
kan harimau sadja.
Dari sehari kesehari tak ada
jg terdengar, hanja penghoeloe
telah berhenti, dan penghoeloe¬
B gelarnja ditjaboet, sebab me¬
lawan pada Radja, Radjo empet
selo ta' pernah bersidang ma¬
boek mengharangkan penjakit
masing2
Badan sakit dikatokan sehat
moeka jang poetjat memboeka
rahasia.
Tiga masa itoelah perdjalanan
'adat di Bondjol sebagai riwajat
jang patoet ditjatet
Dimanakah "pelita jang tiada
padam" tjermin jang tiada ka¬
boer ? ?


Terketjoeali dari jg biasa kita
ini kali akan memberi serba per¬
bandingan antara kedoea doctri
ne seperti tsb diatas, terlebih
lagi melihat perdjoangan antara
Facisme di Europa sekarang ini,
boeat pemandangan kita disini.
Antara Facisme jang telah sam
pei ke poentjaknja seperti jang
berada di Italie dan Germany
itoe, sebaliknja segala gala ben¬
toek dari pada Socialisme dan
Communisme, adalah kebanjakan
mengandoeng pertentangan jg ex
treem. Sebaliknja sedikit sekali
persamaan dari mana dapat dike
tahoei ketjepatan poetarannja da
ri satoe extreem kepada jang la¬
in. Semoeanja ini timboelnja
oleh „nafsoe pikiran" oentoek
mempoenjai control jg sama ra¬
ta gelijkheid didalam penghi
doepan economie dan sociaal.
Semoeanja hendak membangoen
kan soeatoe officieele centrale
macht dalam masjarakat jg hen¬
dak menkedalikan atawa mem¬
poenjai control jg penoeh atas
pendoedoek negri seoemoemnja
economisch, begitoe djoega poli
tiesch.
Seperti terseboet diatas ini da
patlah diketahoei perbandingan
dari pada ismus itoe, akan te¬
tapi boeat kita disini jg penting
diketahoei djalan boeat mentjari
serta mempeladjari „fondamen¬
teele verschil" nja perbedaan
dasari.
Oedjoed kedoea2nja Socialist
dan Communist tidak lain, hanja
boeat mendirikan officieele con
trol tsb, artinja akan memberi
kan sama rata sama rasa
dalam penghidoepan economie
dan sociaal gelijkheidi, sedang
kan Facist berkehendak sebalik
nja mehalangi gelijkheid ini
Seteroesnja Socialist dan Com
munist mendjadikan sekalian in
dustries dan pekerdjaan sebagi
publieke bezitsrecht,
ihak oemoemi serta berhak atas
segala2 sociale oentoek masjara
kat oemoemnja, sedangkan Fa¬
cisme membiarkan industries dan
pekerdjaan sebagi prive bezits
recht ig mesti toendoek keba¬
wah Staatsreglement jang melin
doengi akan bezitsrecht itoe, dan
oleh itoe melindoengi segala re¬
cipient penghasilan prive dari
harta benda jang memberi hasil
itoe. Maka ji itoe Facisme ad
lah dengan perkataan lain, satoe
Staatsgecontroleerde Kapitalisme,
bekerdja bersama sama dengan
mereka jg mempoenjai eigendom
jg besar2. Sekendatipoen begitoe
perhoeboengan jang tertinggi se¬
kali, bahwa Facisme itoe djoega
termasoek kedalam golongan Na¬
tionalist, tersebab dengan alasan
economisch dan politiesch boeat
mendjadikan Nationalisme. Mere
ka toe mesti Nationalist, te be¬
bab hanja dengan sembojan soe¬
atoe Nationale Staat sadja, jang


Kemenakan nanti nantian,
Djambak dibawah djamboe
empo,
Karate sajak lajang2
Dipakai takoeik kabinaso,
Diboeang hati sadang sajang


bisa didjadikan perkakas boeat
mendjaga segala eigendomsrech
len oemoemnja tsb, dari sekali
an serangan dari Socialist. Oleh
karena keperloean begitoe, leiden
Facisme tahadi mereka itoe ber¬
sentiment Nationalist poela
Djelas jang bahwa boekan ke¬
trangan dari pendiriannja atawa
kekoeatan sentiment itoe, atas na¬
ma mereka itoe bisa membikin
pertahanan, tersebab Nationalist
sentiment itoe tidak bisa berda¬
sar angaran itoe sadja, maski
poen diperkoeat dengan economi
sche overwegingen. 
Hanja facisme itoe sampai ke¬
p oentjaknja seperti jang ada se¬
karang ini, misalnja di Italie dan
Djerman, diseloeroeh Europa ti
dak lain terdorong oleh karena
kekoeatan dari perasaan ketjiwa
atau takoet vreesi serta antjaman
antjaman jang selaloe berada atas
poendaknja sekiranja hendak ber¬
balik kembali kepada primitieve
loyaliteit.
Nationalisme dengan bentoek
nja jang loeas adalah akibat da¬
ri pada gecompliceerde vrees ita¬
koet jang tidak ada hingganja
tidak tertahan lama, sehingga ti
dak sadja terdengar dida
lam satoe groep atawa klasse
loyaliteit jang sebahgian ketjil,
akan tetapi dengan pengertiannja
silingkoeng satoe bangsa sebagi
satoe toeboeh dari pada collectie
ve macht kekoeasaan collectief.
Internationale socialisme atawa 
sekalian jang berkehendak akan
samenwerking dengan pengertian
jang seloeas loeasnja, dengan per¬
kataan lain, berkehendak akan
internationale samenwerking, ada
lah bisa mengemparkan akan pe¬
kiran seorang jang memikirkan
atawa jang meoetamakan segala
gala kedjadian jang timboel da¬
lam roemah tangganja sendiri.
Tersebab inilah salah satoe sifat
jang melemahkan propaganda in
ternationalisme di waktoe seka¬
rang. Oleh karena itoe poela ide
aal dari perdamaian internatio¬
nal atawa cosmopoliti¬
sche samenwerking itoe
mesti berdasarkan akan „perasa
jan kemanoesiaan" jang insjaf dan
jang kokoh sekali. Boeat seorang
jang merdeka pikirannja jang ti¬
ada mementingkan keadaan da¬
lam negerinja, sendiri moedah ke¬
erima oleh pikirannja, propagan
da jang seroepa itoe. Sebaliknja
ni mereka itoe sama sekali ta'
ada berkesanggoepan oentoek me¬
narik soeatoe institutie jang tjoe¬
ep koeat boeat mempertahan
an dirinja djika mendapat sera¬
ngan dari loearan. Soeatoe tjon¬
to jang djelas sekali, jani Volke
bond di Geneve jang didirikan
dengan pertolongan dari berapa2
negeri, pertolongan mana sangan
temah sekali, jang ta'lah bisa di¬
bilangkan lama lagi poela bahwa
Volkenbond itoe ada soeatoe In¬
ternationale institute jang mengan
doeng collectieve loyaliteit.
Dengan perkataan lain, sedji
ka seorang mengandoeng hati jg
tidak tetaplatau kemasgoelan ma¬
ka dengan moedah sekali Inter
nationalismenja itoe mendjadi


loentoer atau loentoer sama se¬
kali, dan sebaliknja mereka itoe
dengan moedah poela berbalik
akan Nationalistische sentiment,
dimana mereka itoe toendoek
dan lantas mengambil sikap lo¬
yaal terhadap soeatoe objectieve
mstitutie, jang mana mereka itoe
sendiri mendapat perasaan bah
wa dirinja mendjadi anggota ada
nja.
Hanja sadja kalau disamping
itoe ada satoe toeboeh jang le¬
bih koeat dari golongan intellec
tueelen jang insjaf atawa dengan
setjara tindisan jang sangat, ba¬
roelah bisa terkoempoel kekoea
tan oentoek menaloekan perdjo
angan itoe ketika datangnja cri¬
sis, Socialisme tetap bisa berdi
ri tegoeh didalam berapa negeri.
Dalam perdjoangannja Internatio
nalist diantara mereka jang sela¬
loe bersedia memberikan toen
djangan politiek diwaktoe tim¬
boelnja Nationale problemen, ti
dak akan mendapat perhatian
jang setjoekoepnja sedangkan
Internationalist diantara mereka
itoe tentoe sedikit sekali poela,
adanja.
Dengan ini dapatlah diketa
hoei betapa koeatnja dan berkoea¬
sa „nasionalisme" boeat kema¬
djoean serta kekoeasaan soeatoe
negeri.
—0 —
Ommelanden van Padang
Wakil Kepala nege
ridi Loeboek Ki
Tangan
Sebagai apa jang tersiar da
lam dagblad Radio hari saptoe
ddo 2 Juli 1938 no 142 lembar
ke 1 jang mana 5 orang Kepala
adat penghoeloe2 anggota kera¬
atan negeri disini telah ma¬
djoekan rekest kehadapan jam
padoeka toean Resident Sumatra
Barat dan Ass Resident zuidbe
nenlanden demikian djoega ke¬
hadapan Toeankoe Disirichoofd
Padang menerangkan ta' soeka
nja berkepala negeri kepada wd
kepala negeri jang sekarang de
ngan mengemoekakan alasan2 jg
mendjadikan sebab2nja.
Kalau kita perhatikan kedjadi
an jang terseboet diatas sambil
meringat masa jang lam
pau sebagai sedjarah negeri
L, Kilangan ini, kedjadian jang
begini boleh dikatakan baroe
ini kali
Ninik mamak dalam negeri
ini biasanja sangat berhati hati
sekali dan tenang dalam sikap
mengambil sesoeatoe poe¬
toesan.
Hal jang beliau sembahkan
kehadapan p. toean Resident toe¬
tentoe sadja terlebih dahoeloe
telah beliau sel diki dan tim¬
bang dengan semasak masaknja
Kalau kita pikirkan poela si¬
kap ninik mamak lakoekan tin¬
dakan demikian dan kita oekoer
dengan pemandangan lahir ma¬
ka kita poen tidak dapat toe¬
roet menjesalkan disebabkan se¬
mendjak kerapatan ninik mamak
telah mengambil poetoesan mem¬
perhatikan Djoeroetoelis negeri
disini Samin Soetan Samin jang


telah lakoekan perboeatan me¬
soem itoe tertampaklah wd ke¬
pala negeri ini sebagai menaroeh
perasaan koerang senang terha¬
dap ninik mamak kerapatan,
Terboekti dalam hal ini bah
wa Samin jang telah berboeat
diloear garis adat dan agama
dan telah diperhentikan oleh ni
nik mamak kerapatan pada tang
gal 23 Juni jll (zie perki no. 45
ddo 25-6-38, tetapi sampai se¬
karang masih sadja dipakai oleh
wd kepala negeri tsb sebagai
Djoeroetoelisnja.
Menilik sikap wd kepala nege¬
ri ini rasakan ta salah kalau ki¬
ta katakan: Bahwa wd kepala
negeri antarara ninik mamak lang
gota kerapatan negeri L. Kilangan
tidak seperasaan dan tidak
sehina semaloe lagi, boe¬
kan?
Sikap dan actieviteit wd kepa¬
la negeri jang begini, apakah ti
dak bisa menimboelkan ketjoeri
gaan hati dari pihak ninik ma¬
mak terhadap dirinja, dan me¬
nimbang bahwa ninik mamak
soedah taroeh kepertjajaan jang
begitoe besar kepadanja sehing
ga kas perbandaharaan negeri
L. Kilangan terserah ditangannja?
Konon kabar jg kita peroleh,
bahwa dahoeloenja, ninik mamak
choesoes, oemoemnja anak nege¬
ri L. Kilangan berharapan besar
jang wd kepala negeri ini akan
dapat membawa pendoedoek ne¬
geri L, Kilangan kelapangan ke¬
madjoean, dan keselamatan teta
pi...
Tindakan 5 orang kepala adat
ipenghoeloe2 anggota kerapatan
negeri L. Kilangan memadjoekan
rekest kepihak atas itoe dan ala
san2 apa jang djadi perasaan ba¬
gi beliau tentang tidak menjoe
kai wd kepada negeri ini, bagi
kita amat soelit boeat mengeta
hoeinja tentang itoe.
Hanja sebagai pemandangan
sepintas laloe, kalau kita toedjoe
kan terhadap harta2 negeri, se¬
perti djembatan2 dan mesdjid
memang sangat koerang dapat
kan perhatian, sehingga djemba¬
tan dan mesdjid dalam bilangan
kampoeng Padang Besi boleh di
kata hampir roboh, demikian
djoega djalan2 kampoeng ta' per¬
nah dirawat.
Pesawah2 dalam bilangan kam¬
poeng Batoe Gadang selaloe da
lam kesengsaraan, sawah2nja sa¬
ban tahoen sadja ta' mendapat
air jang tjoekoep disebabkan ke¬
pala bandarnja jang sebentar2
mendjadi roesak. Anak negeri
ta' dapat melihat rasakan andjoe
ran wd kepala negeri ini goena
perbaiki kepala bandarnja itoe.
Meskipoen negeri L. Kilangan
ini, kaja dengan wang negeri
nja, tetapi ta' ada sesoeatoe tan
da jang tertampak goena mem¬
boektikan keadaan itoe.
Sebagaimana jang terseboet
diatas, sehingga mana, dan sam¬
pat dimana tindakan 5 orang
penghoeloe2 anggota Kerapatan
itoe, nak, sama2 kita lihatkan.
Ardaranas.


KOTA


Kemadjoean Perki
Sebagai mana pembatja Per¬
ki oemoemnja telah mengetanoei
sedjak hari kemaren Perki telah
diterbitkan dengan 2 lembar.
ini tentoe bearil kemadjoean
jang di dapat oleh Perki teroe¬
tama sekali dari orang2 jang me¬
ngandoeng sympathie jang pe¬
pada kemadjoean Perki ini.
Dari pihak kita poen ta' poela
ketinggalan boeat mengoesaha
kan memperloeas taman pemba¬
tjaan jang sangat diboetoehi oleh
masjarakat sendiri.
Hanja sadja dengan ini besar
sekali poela pengharapan kita
pada toean pembatja Perki soe¬
paja sama sama membantoe Per¬
ki tidak sadja geestelijk melain
kan djoega financieel dengan ber¬
setia pada Perki.
Dan bila begitoe kita jakin Per¬
ki jg ketjil ini akan mendjadi
besar sebagi collega sajang
lain
Perki tetap akan berdjoang,
kepoenjaan bangsa dan goena
bangsa.
Politie Varia.
Kehilangan.
O. tinggal di Kampoeng Djati
IV telah kehilangan penning an
djingnja No. 391
R gelar R. S. tinggal di Loe¬
boek Begaloeng merapportkan
pada politie bahwa Tjong Soen¬
Injo telah kehilangan plaat ge¬
meentebelasting tahoen 1938 no
13 dari pedati tolaknja.
Maling malam.
M tinggal di Seberang padang
telah merappoetkan pada polite
bahwa kira2 8 hari jg selang te¬
lah ketjoerian 10 gantang beras
seharga f 0.40, 1 golok dan 
kapak, sehelai karoeng goni ser¬
ta 2 kati boemboe2 jg berharga
sama sekali sedjoemlah f 2.40
Siapa jang melakoekan rol ma
ling itoe tidak dapat diketahoei
A tinggal di Boekit Gandang
pada 26 Juni jl telah ketjoerian
2 kati beras, seperampat katti
daging asin, dan satoe dompet
koelit serta 1 pak rokok medai
semoeanja seharga f 0.49.
Dalam perkara ketjoerian ini
poen tidak diketahoei siapa ma¬
lingnja.
MUTATIE SSS PERSONEEL.
Naik pangkat:
Adjunc-commies Mahjoedin gla¬
Soetan Bagindo mendjadi contro
le ambtenaar 3e kl.
Stoker Idris 1 mendjadi Machi
nist 3e klasse
remmer Mohamad isa) mendjdi
tw. Sto¬
Taib 2
)
Oemar 2
ker
Stoompompstoker Oe¬
din 3
Nachtstoker S ridin
gir Nan Brantai)
Vakman 3e categorie J. A. M.
Lohanapessy mendjadi Vakman le¬
categorie Locpoetser Oedin men¬
djadi Vakman 3e categorie


Pindah
Stationschef 2e kl. I. Grauf da
ri Poeloeajer ka Expl. kantoor
kantoor Biv) Padang
Haltechef 2e kl. Gere gelar St
Sati dari Kotabaroe ka Fort de
Kock
Haltechef 2e kl. M. Joesoef ge¬
lar Dt. Maroehoen Diatjeh dari
.
P.Pandjang ka Kotabaroe
Haltechef 2e kl. Djamaloe din
gelar Bagindo dari Fort de Kock
ka P. Pandjang.
Stationsbeambte Darwis idem
Diperhentikan
Baanschouwer Oesat diperhen
tikan dengan hormat sebab lich.
ongesch, dan diberi pensioen
Stoker Aman gelar Mangkoeto
Soetan idem
Treinschrijver Noeroes diper
hentikan sebab overcompleet.
Diterima
Mendjadi baanwerker 1. Boejoeng
Kawa
2.
Noerdin
Mendjadi remmer 1. Kadiroen
2. Pilo
3. Zainoeddin
4. Gondjong
5. Darwis
6. Nawar
7. Simin
Bestelmandoer lsmael didjadi
kan stationbeambte
Tr. stationsbeambte Polo didja
dikan Bestelmandoer.
Tr. stationsbeambte Rimbo dan
Manan didjadikan Stationsman¬
doer.
MUTATIE B. B.
Dipindahkan ke Batoe Sangkar
serta dipekerdjakan pada Contro
leur disana Abdoel Moein
gelar Soetan Maradjo, tijd. wd.
A.i.b. sekarang dipekerdjakan pa¬
da districtshoofd Padang.
Diangkat mendjadi A.i.b. dan
dipekerdjakan pada.
districtshoofd van Padang, Al
Hasan sekarang Archivaris di
kantoor voor de Rubberrestrictie
di Padang.
Idem idem pada controleur Soe¬
ngei Penoeh. Sjarif sekarang
bestuursschrijver di plaatselijk
kantoor disana.
Idem2 pada controleur di Ma¬
nindjau, Noerdin jang baroe
sadja madjoe dari Mosvia di Ma
gelang.
ldem2 pada controleur di Solok
Aboekasim baroe tammat da
ri Mosvia di Magelang
Dipekerdjakan boeat sementa¬
ra dengan waarneming bes uurs
schrijver di plaatselijk kantoor di
Soengei Penoeh Moenir seka¬
rang leerling schrijver dipiaatse
lijk kantoor disana.
APA TIDAK BERBAHAJA?
Pada seboeah simpang di kmp¬
Djawa Dalam jang baroe diper
baiki ada dilelakkan seboeah lam
poe Electrisch jang tiada berapa
tingginja. Sebab itoe dengan moe¬
dah pernah anak2 memegang bo¬


habar poenia


DJEPANG MENDESAK.
Kembali sedjak tanggal 1 Juli
pasoekan Djepang melakoekan
bombardemen pada Swatow da
ri beberapa menoeroet berita
ada 9/ mesin oedara selama 90
menit,
Jang mendapat kematian, dari
akibat bombardemen itoe ada
400 orang sedangkan 300 ge¬
dong2 jang moesnah.
Diantaranja salah satoe gedang
dari bibliotheek dan Roode
Kruis.
Satoe kapal api ketjil Djepang
telah dapat sampei didekat Ma¬
tang dengan berhasil menjebera
ngi air bandjir dan dekat Niang
mio, antara Matang-Pengtsen te¬
lah mendarat ratoesan serdadoe
dari laskarnja.
Laskar itoe teroes melakoekan
serangan pada tempat2 pertaha
nannja itoe jang disebelah barat
dari Matang,
Pasoekan oedara Djepang te¬
roes meneroes aktief. Wuhu dan
Tienchiacheng telah dibom poe¬
la oleh pasoekan oedaranja.
Menoeroet berita akibat bom
itoe toeroet ampang2 dari soe¬
ngei yangtse mendapat keroesa
kan poela tapi tidak begitoe ber¬
arti.
TIONGKOK.
Terkabar bahwa pindjaman Ti
ongkok pada Amerika telah dibi
tjarakan dalam kalangan jg tidak
off cieel.
Permintaan pindjaman gandoem
menoeroet kabar ada sebanjak
100 Bushels. Moengkin djadi
permintaan Tiongkok itoe ditoe
lak, tersebab departement van
State menolak dengan keras per¬
mintaan Tiongkok itoe,
Soepaja dapat melakoekan pe¬
ngepoengan pada pasoekan Ti¬
ongkok jg melakoekan pertaha
nan di Pengtseh, maka pasoekan
Djepang pada tanggal 30 Juni ji
telah mendaratkan laskar didekat
Niangmio, tetapi setelah dilakoe
kan beberapa serangan2, maka
pasoekan Tionghoa jg bersitahan
disebelah selatan dari tepi soe¬
ngei yangtse pada tanggal 1 Juli
telah dapat memoekoel moen¬
doer pada Djepang kedjoeroesan
timoer jaitoe kearah danau Fang¬
Tempat2 pertahanan Tionghoa
Ching hanpa, pertengahan Ma¬
tang-Pengtsen telah didoedoeki
oleh pasoekan Djepang jang se¬
karang telah dapat ditahan kema¬
djoeannja.
Pasoekah Tiongkok telah ber¬
sitahan dengan gagah oentoek
menahan sekalian serangan2 pa¬
soekan Djepang itoe, jang mana
datangnja poen dengan segala
kehebatan dan kekoeatan poe¬
la.


la lampoe terseboet, dan menghi¬
doep mematikannja. Apa ini ti
dak berbahaja ?
Sebab itoe diharap kepada jg
berwadjib dalam oeroesan ini
akan memperbiaki keadaan terse¬
boet. Poetera Boenda.


Vendulocaal „De Leeuwe
Venduhouder:
P.W.F von Liebenstein
Slingerlaan 7. Telef. No. 295
lelang Malam
Moelai djam 6,30
Pada hari Rebo 6 Juli 1938 di
roemahnja jang terhormat Toean
S. vidr SCHAAF
Tispecteur van politie Iste klasse
Nieuwe Gantineweg no. 19
Dari perabot roemah toean terse¬
boet jang terdjaga baik, modern
dan terbikin dari Java djati,
Boleh datang lihat pada hari Se¬
lasa 5 Juni dari djam 5-8 malam


Idem.
LELANG MALAM
Moelai djam 6.30
Pada hari Djoemahat 8 Juli 1938
Diroemahi ja jang terhormat Njo¬
nja dianda MAK TOENG FOENG
di Kampoeng Dobi No. 65
Dari perabot roemah jang ter¬
djaga baik dan modern.
Boleh datang lihat pada hari
lelangan dari djam 5-8 malam


Awas
Mintaklah selaloe AIR DJAMOE
ASMANI DRANK oentoek menam
bah kekoeatan toean toean.
Orang jang biasa meminoem
obat Asmani Drank lama-lama
sehat gagah goembira
Agenten Radjo Bongsoe B.N.
Kamp. Baroe — Padang.
Importeur: D. M. Talib Alibi


Idem
LELANG MALAM
Moelai djam 6.30.
Pada hari Senen II Juli 1938
Diroemahnja jg terhormat toean
K.OVERDULVE
Sergeant der Infanterie
Ondatjeweg G.8
Dari perabot roemah toean ter¬
seboet jg terdjaga baik, netjes
Boleh datang lihat pada hari
Minggoe 10 Juli dari djam 5-8
malam.


JAPAN
Poesat perhatian doenia sekarang dan jang akan datang
Segala mata seakan2 terpantjang kesana,
Peladjarilah bahasa Japan, artinja bersedia oentoek
toeroet boeat masa depan.
Beladjarlah dengan pertolongan KITAB PENOENTOEN
JAPAN—MELAJOE.
Oleh Hiroshi Ueno, Journalist
Satoe2nja boekoe boeat beladjar bahasa Japan, Practis
ringkas, terang dan lekas dimengerti.
Satoe boekoe tebal, formaat sedang, koelit airmas.
Harga f 3. vrij Ongkos
„penaboer“
Roeang penjiaran poestaka Indonesia 
Keramatplein 19 Batavia C
Catalogis dikirim gratis pada jang minta


Pemberi Tahoean
Saja Hadji Diris gir. Malin Soetan, soekoe
Tandjoeng, negeri dan diam di Piai Paoeh V Onderdistriek Loe¬
boek Begaloeng Padang, memberi tahoekan bahwa setoempaksa
wah harta poesaka jang saja warisi dari iboe kandoeng saja tem¬
patnja di Alai Paoeh V Onderdistrick Loeboek Begaloeng.
Terdiri dari 43 piring besar ketjil, watas sepadannja.
Timoer, dengan sawah saja jang tergadai kepada Chatib Raja,
dengan tanah peroemahan poesaka saja djoeaga jg di
Barat.
tempati oleh orang banjak,
Selatan, dengan Bandar ketjil antara sawah si Ma' Lias.
Oetara, dengan djalan dari Paoeh V ke Limau Manis.
Moelai dari tg 25 Juni 1938 saja tidak berhak mengoeasai
dan hak saja memberi koeasa kepada orang lain mendjadi poe¬
toes, atas sawah itoe, karena sawah itoe saja soedah gadaikan
kepada V Kamarial cs, diam di Piai Paoeh V ISelama dalam per¬
djand ian
Dari saja Hadji Diris.


Goleh persaksikan sendiri
Kalau enkoe enkoe atau toean toean ada mengoedjoengi
kota Solok datanglah minoem kepada tempat jang terkenal
Buffet baroe Solok
Disana ada tersedia bermatjam2 minoeman dan makanan
jang enak dan sedap.
Menanti dengan hormat


Ditambah dan diperbaiki, djalannja
transport 
Rutodienst 0 o. S. 
NARAS LOEBOEK BASOENG VV
VIA
TIKOE
SPECIAAL
Membawa barang2 dan passagiers
Dienstberangkat di LoeboekBasoeng
1
Poekoel 6 pagi. Masoek di Naras poekoel 820
pagi dapat persamboengan dengan kereta api ke Ka¬
dang dan Tanah Darat.
II Poekoel f siang. Masoek di Naras poekoel 4
petang dapat persamboengan dengan kereta api ke¬
Padang station dan padang Pandjang.
Dients berangkat di Naras.
oekoel 9 pagi sedatangnja kereta api dari
Padang station dan Padang Pandjang-Masoek di Loe¬
boek Basoeng poekoel 12 tengah hari
II
Poekoel 4,30 setibanja kereta api dari Padang
dan tanah darat masoek di Loeboek Basoeng poekoel
6,30 sadja
Seanteronja auto dalam ini dienst ada auto baroe dan
didjalankan oleh sopir jang tjakap serta boleh diper¬
tjaja
Diantara itoe waktoe ada poela dienst auto extra
Datanglah pada segala stations S.S.S. dan stations
auto dienst di S.W.K. boeat bepergian keistoe-dan
meminta keterangan lebih panjang.
Menoempanglah pada S.S.S,serta dienst auto S,85
berarti Hemat Tjepat dan sentosa.


Instituut


Harlond
Soekandar


HILLIGOO 11
PADANG
Moelai dari sekarang menerima moerid2 pada Instituut ter¬
seboet di Hilligoo 11 setiap hari
Poekoel 8—1 siang.
dari poekoel 3—5 petang di Hilligoo 13
dan Alang Lawas 34.


Moerid diterima oentoek:
a. Lagere Shool dari kl I sampai VII
b. Schakelklas klas I, moerid2 ini sesoedah 1 tahoen
sekoerang2nja doedoek di klas IV bahagian Lagereschool.
C. VOORTGEZET LAGER ONDERWIJS.
Oentoek klas 1 sampai klas III
Voortgezet Lager Onderwijs ini telah mehasjilkan moerid
oentoek eindexamen MULO GOUVERNEMENT dengan baik.
Leerplan sekolah oentoek Instituut ini sama dengan
leerplan dari sekolah H. I. S. dan Schakelschool dan
Mulo Gouvernement.
Goeroe2 jang berhoeboengan pada Instituut Harlond Soe¬
kandar ini bekwaam dan bevoegd.
Moerid2 perempoean diadjarkan handwerken.
laki2
handenarbeid
R
Hormat
PENOEROES.


Adres jang terkenal 
Haroen Toco mas
Pasar Solok
Mendjoeal -dan membeli barang2 mas dan intan
dengan tanggoengan (grantie) Boeatan netjes
Toean boleh persaksikan menanti
de
dengan Hormat.
Eigenaar


Goemanti
Instituut


Kampoeng Baroe
PADANG
Afdeeling Schakelschool
H.I.S
Standaardschool Seberang Padang
Ingevolgen hetBesluit van den Directeur van Onderwijs 
en Eeredienst ddo 22 Januari 1935 No. 1659 A/ is vorgunning
verleend bedoeld in Art. 12 van de Toezicht ordonnantie particu
lier Onderwijs, Stb, 1932 No' 494 jo. Stb, 1933 No, 272
Menerima moerid boeat cursusjaar 1938/1939 moelai tg 1
Juli di Gedong Goemanti-Instituut waktoe hari kerdja.
Boeat moerid2 Standaardschool boleh djoega datang di Se¬
berang Padang dari djam 1/2 delapan sampai poekoel 1,
Menoenggoe dengan hormat


De Directeur


Awas
Awas
Chabar perloe
Ada apa
Tentoe toean toean soedah tahoe bahasa saban hari ada
satoe coupe jang terkenal baik perdjalanannja jaitoe berangkat
dari
Solok (bufet baroe) kira2 poekoel 8 pagi
Padang sebelah W. Apotheek „ „ 3 sore
Kalau toean2 dan rangkajo2 hendak menompang auto
tentoe ta' kan loepa mentjari kita poenja merk.
Pendjagaan chaufeurnja rapi
dan boleh dipertjaja
Menanti dengan hormat.
BOEIN
Bandaro Boengsoe


De vlugge zeven
Setjepat toedjoeh


Keoentoengan Besar Bagi TiapPelantjongan
Tjepat Selamat
Moerah
Auto semoeanja model baroe, boleh berhoeboengan dengan
APDOPEL APA
De Eigenaar


Sabirin dan Bahaoeddin.


Masoekkanlah anak2 toean kesekolah-sekolah:


MOEHAN MADIJAN
Moelai sekarang menerima moerid.
ada tahoen ini akan diadakan sepecial boat anak:
Perempoean
S


Soedah tertjipta
Soedah terbit
Boekoe


Ringkasan Sedjaran Indonesia
Disoesoen oleh: ZAINOFDDIN SALEH dan ANWAR DUSKY
Dipimpin oleh: Mohd. HOESIN ELIAS (leerkracht Islamic College
Padang.
Ditjetak diatas kertas haloes jg berkilat (kunstdrukpapier) For¬
maat boekoe 15X2lom serta dihiasi dengan 21 gambar2 serta pe¬
ta2 dan tjandi2 jang bagoes2.
Halamannja lebih dari 115 moeka jang berisi:
1e Pengambilan sedjarah koeno Indonesia.
2e Zaman Hindoe dan pertjampoeran dengan Hindoe,
3e Zaman Islam bertebar di Indonesia deggan keradjannja
4e Masa bangsa Barat berkoeasa dari V.O.C (Compagnie sampai
ke Gouvernement
5e Aliran baroe dalam sedjarah Indonesia hingga kini dil,
Boeat menjempoernakan boekoe ini ditambah dengan Ring¬
kasan Sedjarah Tanah Melajoe.
Pesanlah dari sekarang boekoe jang menambah perpoesta¬
kaan Indonesia kita ini. Tambahan lagi boekoe Ringkasan Sedja
rah Indonesia ini dibawah penilikan (dikoreksi) oleh Mr. Soetan
Haroen Al Rasjid.
Harganja hanja 10,75+10 pCt, ongkos post.
Pesanan diatoer pada: MOHD HOESIN ELIAS leerkracht Islamic
College Padang.


Taman Siswa
daerah Minangkabau


Moelai sekarang menerima moerid baroe
boeat cursus 1938/39
Tjabang Padang oentoek T,Anak T.moeda T.Antara
B.Tinggi „
»
Matoer
7
S Poear
77
B.Sangkar „
Taloe
P.Koemboeh „


T.Dewasa


Keterangan2 lebih djelas dapat diperoleh pada
tiap2 pergoeroean jang terseboet diatas
Wakil MadjelisLoehoer Secretariaat Madjelis
Matoer
Daerah
Boekit Tinggi


Vendulocaal „De Leeuw
Venduhouder.
P.W.F, von Liebenstein
Slingerlaan 7 Telef. 295
LELANG MALAM
Moelai djam 6,30
Pada hari Rebo 13 Juli 1930
Diroemahhja jang terhormat toean
E.G. NJIO
Ambtenaar Douane
Hoogeweg - Emmahaven
Dari perabot toean terseboet jang
terdjaga baik modern dan masih
baroe lagi.
Boleh dateng lihat pada hari le
langan moelai djam 5 sore.


Idem
LELANG - MALAM,
Moelai djam 6. 30
Pada hari Djoemahat 29 JULI 1938
Diroemahnja jang terhormat toean
H. FABRIEK
Chef Autohandel Koeck
Dipolama weg.
Dari perabot roemah toean ter¬
seboet jang terdjaga baik dan ne¬
tjes dan semoeanja terbikin dari
java
Boleh datang lihat pada hari Ke¬
mis 28 Juli dari djam 5-8 malam


Idem
LELANG MALAM
Moelai djam 6.30
Pada hari Djoemahat 15 Juli 1938
iroemahnja jg terhormat toean
J.M.K. LAPRE
Hoofd Inspecteur van Politie
Sawahan 46
Dari perabot roemah toean terse¬
boet jang terdjaga baik, netjes
dan modern dan seloeroehnja ter¬
bikin dari Java.
Boleh datang dihat pada hari
lelangan dari djam 5 sore¬


Soetan Sati
MODERNE SCHOEN WINKEL
TJAP SINGA
No. 1 Vak 4 Gemeenteloods
Tersedia bermatjan 2 sepatoe
slop lelaki dan perempoean
toean2 dan njonja2.
Potongan menoeroet zaman
Menanti dengan hormat


asli


Graveerinrichting 


Eliche en Stemper
Fabrik Reparatie Atch
S. B. Damiy
Kali Ketjil. 9 PADANG
S.W K


Klamboe penganten
BELILAH
BATIK SOLO dan PFKALONGAN
SAROENG PADANG, GAROET
Permadani, selimoet Wool Voile,
Crepedechine, Georgette Renda
Semarang
Bedak dan minjak wangi
Sedia Baby Talc. Keloear
TOKO
Indonesia


Padang tel 333


Sarong
TABING


„Noeroeljagin
Satoe nja sichabar Islam ter
hit 2Xseboelan memoeat artikel
ja penting2 membela kepentingan
slam, memboeat soal djawab da¬
am agama.
Saban keloear membawa
Arabis Editie.
Harga langganan f Z. 6 boelan
Adres:
„NOEROELJAGIN
BATOE SANGKAR
S.W.K.


airoe


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman
Tjeloepnja ditanggoeng tidak loentoer
Persediaan besar hanja pada toko:


BOEJOENG TAMIN
63 Batipoeh - Padang
Telegrams; „BOEJOENG TAMIN
Tel no 161


M.G. Mohammad Yoosuf
No. 58 Batipoeh - Padang.
Telegrams: „MUNAYOOSUF


ARRRENNIERENERTENTIERENTERENINGENNEN


Djangan loepa
Koendjoengilah
HOTEL MOESLIM
Dan
Restaurant Balai Baroe
Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK.
Moelai 11 Maart 1938, diboeka filiaal dari Hotel Moeslim dan Restaurant
Balai Baroe, bertempat dikampoeng Tionghoa di Fort de Kock.
Publiek tidak akan ragoe lagi, sebab kita poenja Hotel dan Restaurant
soedah terkenal lama di Padang, sebagai Restaurant jang satoe2nja bisa
menjediakan berbagai makanan jang lazat dan minoeman jang njaman.
Masakan dipimpin oleh koki jang soedah lama bekerdja dalam Restaurant
besar, beserta pelajanan dilakoekan oleh kita poenja djoeroe pelajan jang
terkenal radjin dan hormat.
Dengan djalan ini kita akan memperkenalkan restaurant kita kepada PU
BLIEK di Fort de Kock, dan menanti koendjoengan toean toean adanja.
HORMAT BEHEERDER FILIAAL
Hotel Woeslim dan Restaurant Balai Baroe. 
102
Padang dan Fort de Kock.


wasscherij
Soekamenanti
Nipah No.35 Padang
Pekerdjaan tanggoeng netjis dan
bersih Menerima bermatjam2 ba¬
rang tjoetjian, sedjak barang njo
nja2 japons, sampai jg kasar
Beheerder


A, OAMAD D.D.


KARREERENERMARRAARNAAR MAARAHAN


Binoerasjid
Djoeal segala roepa2 barang
kramerijenbadjoekaoes en besikeloe
aran Europa, Amerika, en kroan
PASAR BATIPOEH 16 PADAN 
Harga boleh berdamai 


Hendak bepergian
kemana?


Beroeroesanlah dengan
„Hoeboengan penoempang
Auto'
Pasar Moedik 33 dan pasar Goan Hoat pasar Djawa Padang
Tel no. 395 dan 396
Agent dari Gouv autopost dients
Dioeroes dengan
tertip dan aman
Menoenggoe dengan hormat


Administratie kantoor
„Honest
Ngarai Weg no 2 Fort de Kock
Sanggoep mengerdjakan boekoe 2 dagang san
pai beres pada a countant belasting dienst diharap
toean 2 saudagar beroeroesan pada kantor jang ter¬
seboet
Dikerdjakan oleh orang jang soedah me¬
ngerti dan berpraktijk lama dibawah pimpinan orang
jang soedah berdiploma Boek houding A dan B.
Pembajaran berdamai
De Beheeder


SELASA 5 JULI 1938


LEMBAR KEDOEA
DAGBLAD
4 ORANGAN Ata


Pendirian Islam boekan
Parasitisme.
oleh: MOEHAMMAD HATTA


Pendirian toean Tamzil Jacoeb
sangat aneh ! Peratoeran peme¬
rintah Saoedi itoe dianggapnja
menghalangi (sici orang Islam jg
hendak pergi ke Mekkah dan Me
dinah oentoek mendjalankan roe¬
koen agamanja. Sebab itoe me¬
noeroet pahamnja peratoeran itoe
„telah menjimpang dari agama
Islam" (sich.
Siapa jang memperhatikan pe¬
ratoeran terseboet tahoe, bahwa
peratoeran itoe tidak sedikit djoe¬
ga menghalangi mereka jang ma¬
oe pergi naik hadji dan berzia
rah ke Medinah. Larangan diam
didaerah Saoedi hanja ditoedjoe
kan kepada mereka jang meng¬
ganggoe keamanan oemoem disa
na dan kepada mereka jang di
tjoerigai. Orang jang benar2 per¬
gi ke Mekkah dan Medinah oen
toek menjelamatkan roekoen Is
lamnja tentoe boekan manoesia
jang terhitoeng masoek golongan
terseboet itoe. Memang ada di
antara mereka jang naik hadji
itoe jang berakal bengkok, jang
mempergoenakan hadji sebagai
djalan oentoek masoek ke Mek
kah dan Medinah sadja dengan
maksoed akan mendjalankan per¬
boeatan djahanam. Apa manoesia
sematjam itoe tidak perloe dito
lak?
Toean Tamzil Jacoeb boekan
kah tahoe djoega, bahwa pergi¬
naik hadji itoe tidak dimestikan
bagi segala orang Islam, hanja
diwadjibkan bagi mereka jang
mampoe, jang mempoenjai ong
kos tjoekoep, sedangkan anak¬
bininja jang ditinggalkannja ti
dak terlantar hidoep mereka.
Dan kalau seorang bisa menge¬
loearkan ongkos beratoes ratoes
roepiah boeat sewa tambang ka¬
pal serta boeat diam di Mekkah
lebih dari setahoen, apakah ter¬
laloe berat baginja boeat menge¬
loearkan ongkos delapan roepiah
pembajar sjarat kediamannja di
sana? Tambahan lagi, kebanja
kan orang jang naik hadji diam
disana koerang dari seta
hoen, sehingga peratoeran peme¬
rintah Saoedi itoe tidak menge¬
nai mereka.
Toean Tamzil Jacoeb mempe¬
ringatkan kepada pembatjanja,
bahwa „mengambil oeang oen¬
toek tinggal di Mekkah, oentoek
tinggal beribadat dan berladjar
disana, ialah satoe hal jang ti¬
dak dikenal oleh doenia Islam,
sedjak zaman Rasoelloellah, za
man sahabat dan achirnja sam¬
pai kepada zaman zaman dibela
kangan sekali, sehingga achirnja
sekaranglah baroe datang kera¬
djaan Saoedi Arabia oentoek
mempractijkkannja".


la, disini loepa bahwa keada
an dahoeloe dengan sekarang ba¬
rang kali sangat berlain.
Dizaman Rasoelloellah oeroe
roesan negeri beloem banjak me¬
makan ongkos. Sekarang ongkos
boeat mendjaga keamanan orang
jang naik hadji beserta dengan
keamanan negeri tidak sedikit A
pakah ini perloe orang asing jg
mentjari bahagia agama kesana
toeroet djoega memikoel ongkos
sedikit? Apakah sebab maoe
membajar begitoe banjak kepada
maskapai kapal, jang menolong
mengantarkannja kesana dan ta'
maoe membajar sedikit kepada
pemerintah Islam jang mendjaga
keamanan di Mekkah dan Medi
nah? Dan kalau maoe memban¬
dingkan djoega bandingkan za
man Emir Hoessein dengan za
man Ibn Saoed sekarang. Diza
man radja Hoessein orang tidak
membajar belasting boeat ting
gal lebih dari setahoen tetapi
orang jang naik hadji dan zia
rah ke Medinah tidak lepas da
ri bahaja rampas dan rampok jg
dilakoekan oleh orang Badoewi
atas mereka.
Sebagian dari oeang rampok
itoe masoek ke kantong radja
Hoesein sendiri jang sekongkol
dengan perampok itoe. Orang jg
soedah lama hidoep dan banjak
membatja perkara Hedjaz menge¬
tahoei segala hal ini. la tahoe
djoega bahwa dimasa itoe radja
Hoessein saban tahoen mema¬
soekan oeang privenja sendiri
kedalam Banco di Roma kira ki¬
ra setengah miljoen pound ster¬
ling.
Sebagian dari pada djoemlah
itoe didapat sebagai hasil peram
pasan atas orang orang jang na
ik hadji, Sekarang dizaman Ibn
Saoed semoeanja itoe tidak ada
lagi, negeri aman.
Ada samboengan.
Indonesia


Menemoe „Barang
Koeno".
Seekor koera koera
jang besar sekali di
Boemiajoe
Geologisch Museum dari Dienst
Mijnbouw di Bandoeng pada ini
masa sedang memperbaiki se¬
ekor koera koera jang amat be¬
sarnja, jang baroe baroe didapat
dekat kakinja boekin Slamat di
Boemiajoe oleh toean Dr. G.H.R.
von Koeningswald. Koera koerat
itoe adalah matjam koera koera
dari zaman poerbakala dengan
mempoeniai pandjang badan sam¬
pai 2.50 meter dan lebar 1.50


meter, sedang hampir mendjadi
batoe. Menoeroet penaksiran be¬
ratnja binatang itoe koetika ma¬
sih hidoep koerang lebih ada
400 kg.
Oentoek diroepakan lagi seper
ti sediakala dengan di isi, djoe¬
ga amat soesah, oleh karena ba¬
gian bagian dari chewan itoe
soedah mendjadi beberapa ba¬
gian ketjil. Sebeloem toean Dr
G.H.R. von Koeningswald men
dapatkan toelang toelang binatang
terseboet, lebih doeloe toean
Buning djoega soedah menemoe¬
sebagian toelang itoe. Poen oleh
pendoedoek ditempat terseboe¬
toelang2 didapat, dibawak poe¬
lang dan dipakai sebagai djimat.
Tetapi achirnja toean von Koe¬
ningswald dapat mengoempoel
kan segala toelang toelangnja de¬
ngan menggali sama sekali. Ini
memakan tempo koerang lebih
tiga hari.
Binatang dari zaman poerbaka
la ini asal dari tertiar moeda
didapati didaerah soengai Kali¬
Glagah. Menoeroet taksiran oe¬
moernja binatang itoe soedah
500 tahoen. Roepanja dianjoet
kan oleh lahar. Koelitnja batoki
jang sebelah soedah roesak oleh
karena lahar terseboet, sehingga
segala bagian jang dalam men¬
djadi batoe.
Pendapatan ini ada soeatoe
pendapatan jang berharga sekali
teroetama djika orang pandang
djoeroesan zoologisch filmoe bi
natang), Jalah seekor binatang
jang terbesar dari segala koera
koera darat, isalah satoe toelang
dari kakinja jang moeka pandjang
nja 60 cmi, Matjam binatang ini
didapat djoega di India dan na¬
manja disana Colossochelijs
Atlas,
Boemiajoe salah satoe tempat
dipoelau Djawa jang didapat se¬
roepa itoe dan djoega toelang
toelang dari mastodont gadjah
dari zaman poerbakala Selan
djoetnja jang didapat dikota ter¬
seboet sisa sisa dari koeda Nyl
jang biasa sehingga ada harapan
akan membikin satoe kerong¬
kongan dari koeda Nyl biasa ke¬
loearan Asia, satoe satoenja ke¬
rongkong jang didapatinja,
JAnetal
Dramajang mengemparkan
di Soekaradja
Pisau belati ditangan men¬
tjaboet djiwa sendiri.
Petang kemaren kira kira poe¬
koel 5 pendoedoek Soekaradja
telah mendjadi gempar disebab
kan soeatoe peristiwa jang ter¬
djadi disana, jaitoe drama jang
menjeramkan boeloe roma. Ke¬
djadian jang telah mengempar
kan itoe, menoeroet berita jang
kita peroleh demikian djoega jg
disampaikan kepada kita ada
lah demikian:
Di Soekaradja pada soeatoe
tempat jaitoe dimoeka kamar
mandi jang ada disana terdapat
beberapa banjak orang jang ber¬
djoealan doerian. Diantara mere¬
ka itoe terdapat seorang Indone
sier bernama Oesak pendoedoek
kampoeng terseboet. Pada keti
ka jang diseboetkan diatas seol


rang teman Oesak bernama Ta¬
bi peranakan voor indier tela
mendatanginja boleh djadi ia me¬
ngeloearkan perkataan jang tidak
tidak sebagai menjeloroi teman¬
nja itoe. Perkataan ini moengkin
sekali menjebabkan perasaan Oe¬
sak mendjadi marah dan ketika
itoe djoega pertengkaran ter¬
djadi antara kedoea mereka itoe
Achirnja Oesak mengambil pisau
jang tadi nja dapat dipindjam
nja dari Tambi oentoek me¬
ngoepas doerian dan dengan
sendjata ini ia laloe mengedjar
Tambi, jg ketika melihat hal
itoe telah melarikan dirinja Tam
bi laloe masoek kedalam seboe¬
ah kedai kerena ingin kemoedi
jan keloear dengan memegang se¬
potong besi baoet jg pandjang.
Dengan bersendjatakan ini Tam
bi laloe mengedjar Oesak. O. me¬
larikan dirinja, tetapi kakinja ter¬
singgoeng hingga disebabkan
ini ia laloe terdjatoeh, dan pi¬
sau jg masih berada ditangannja
laloe mengenai dadanja, Benda¬
tadjam ini terbenam kedalam da¬
danja, dan ketika itoe darah me¬
ngalir dengan amat banjaknja.
Oesak menggeletak dan merintih
kesakitan, tetapi tiada lama ke¬
moedian ia laloe mengheboeskan
nafasnja jang achir. Sementara
itoe orang sangat banjaknja mem¬
persaksikan peristiwa ini, sedang
politie jang diberitahoekan akan
kedjadian ini datang melakoekan
pemeriksaan.
Disebabkan banjak orang jang
ingin mempersaksikan peristiwa
ini, politie terpaksa poela beker¬
dja mendjaga keamanan perhoe¬
boengan laloe lintas disitoe.
Setelah diambil fotonja, majat
ini laloe dibawa keroemah sakit
Gemeente oentoek diperiksai.
Chabarnja hari ini majatnja di
koeboerkan. Tambi, lawan Oesak
dalam perselisihan jang menje¬
babkan kematian Oesak itoe, oleh
politie ditahan oentoek diperik
sa.
Pemeriksaan poli¬
tie.
Kjoega pemeriksaan jang dila
koekan oleh politie adalah seba¬
gai berita jang kita dapat diatas.
Lebih djaoeh dikabarkan, ka¬
lau kalau tidak dapat diperoleh
keterangan jang lain, tjang me¬
noendjoekkan Tambi jg soedah
menikam) Tambi akan dibebaskan
hari ini dari tahanan. (P.A.
KINDERWETGEVING.
Menoeroet J.B. maka sekarang
telah selesai dikerdjakan soeatoe
ontwepordonnantie tentang oesoel
oesoel jang dimadjoekan oleh
commissie penjelidikan soal di
atas. Rantjangan ini akan dima
djoekan kepada instanties jang
bersangkoetan oentoek dibitjara
kannja lebih djaoeh.
Seperti diketahoei, beloem la¬
ma ini ada banjak dikabarkan
soal adoptie atau ambil anak
orang lain jang diakoei sebagai
anaknja sendiri, jang haroes di
akoei sjah oleh soeatoe peratoe
rau negeri anak jang sebetoel be¬
toelnja.


ONGEVALLEN VERZEKERING.
Menoeroet kabar dari B.N.
maka tidak dapat dipastikan, apa
kah rantjangan boeat ongevallen
verzekering itoe akan dimadjoe
kan dalam rapat begrooting ta
hoen ini dalam Volksraad. Boleh
djadi baroe pada boelan Januari
1939 rantjangan itoe selesai
akan dimadjoekannja kepada
Volksraad.
KETJOERANGAN DI BOGOR
Pada afdeeling „Fi¬
nancien".
Pada hari Kemis jang laloe,
maka di Bogor, pada gemeente
secretaries pada afdeeling „Fi¬
nancien" telah diketamoekan soea¬
toe kekoerangan sedjoemlah
f 1300.— toelis J.B.
Penjelidikan siapa jang mela¬
koekan ketjoerangan telah dila
koekan. Berhoeboeng dengan pe¬
njelidikan itoe, maka tidak dapat
dikabarkan lebih djaoeh, tjoema
sadja J.B. dapat kabar, bahwa
jang haroes tanggoeng djawab
pada soal keoeangan disitoe ada
lah seorang kassier bangsa Tiong
hoa.
Seorang Pelantjo
ngan doenia da¬
tang ke Malang
Ngemis dengan djalan li
tjin.
Waktoe ini di Malang ada ter
dapat seorang bangsa Tjechosio
vaak, jang berpakaian tjelana
pendek, khaki—hemd dengan
veld-flesch, dan sepotong rotan,
sedang topi jang dipakai adalah
a la Tommix. Orang ini mendjoe¬
al gambarnja sendiri, dimana ia
meroepakan satoe penoenggang
koeda jang gagah perkasa, tjoe¬
ma sadja koedanja tidak toeroet
dipotret.
Disekitar gambar itoe terdapat
perkataan2 jang dalam bahasa
melajoe berarti:
„Tolenglah orang Tjechoslo
vaak ini, John Vuitch seo¬
rang pelantjong doenia. Soe¬
atoe pemberian diterima de¬
ngan senang hati. Terima
kasih".
Tjara ini tidak lain dari pada
mengemis dengan djalan sen boe¬
nji, telah diterangkan djoega da
lam tekst bahasa Inggeris dipor¬
tret itoe, dimana ada dikatakan
bahwa orang boleh menetapkan
sendiri pemberiannja, toelis S
T.P.
Fihak politie ada merasa sa¬
nget heran, jang pengem..
eh -- eh keliroe! -- pelantjong2
demikian oleh Emmigratiedienst
di Java telah diperkenankan ma¬
soek negeri ini, sedang jorang
baik jang datang kesini dengan
maksoed hendak mentjari peker¬
djaan dan pentjaharian dengan
djalan halal, kerap kali mesti me¬
ngalami segala matjam rintangan
ataupoen satoe waktoe dilarang
masoek sama sekali. Tetapi ti¬
dak begitoe dengan hal segala
matjam tourist jang datang dis
ni, oentoek mengorek oeang
erang, mereka itoe oleh Dienst
Emmigratie terseboet diterima de
ngan tangan terboeka.
Pelantjong doenia jang perba¬


ooerat MITiman


Menoelis dengan tidak
mempergoenakan
fikiran
Boeat adresnja toean Handani
„Perki" No 43 ddo 23 Juni 1938
Jang pertama dan
boeat pengabisan
kali
Kabaran kita tentangan perloe
nja satoe soerat chabar Pariama
jang kita kirim pada Dagblad Ra
dio Sinar Sumatra, dan Peranta¬
raan Kita, tapi oleh jang belaka
ngan ini tidak dimoeat, roepanja
soedah memoetar oerat sjarafnja
seorang jang menamakan dirinja
Hamdani, saking terpoetarnja hing
ga toean terseboet roepanja tidak
mengerti apa arti jang dibatja¬
nja.
Begitoelah, barangkali dengan
keadaan mata merah, dan oerat
sjaraf jang tidak mempoenjai pe¬
rasaan lagi, hingga ia tidak da
pat mengontrole djalan fikirannja
ia lantas menoelis membabi boe¬
ta, menjerang kita dari Persbure
au „lppa2 dengan soerat kiriman
nja jang dimoeat oleh Perki No¬
43 pada 23 Juni 1938 jang laloe
ini.
Dengan berlagak sebagai orang
sopan, jang tahoe meletakkan ba¬
rang sesoeatoe pada tempatnja,
ia lantas mehantam kita, jg ring
kasnja „Menoeroet kesopanan
Journalistiek, kita bekerdja serba¬
koerang djoedjoer, sebab dalam
kabaran kita jang dimoeat oleh
Dagblad Radio, dan Sinar Suma
tra, kita tidak ada menjeboet nje¬
boet nama Perki sebagai
soember dari kabaran kita itoe.
Dikemoekakan djoega Peiki No36
jang memoeat seroean Anak2 da
gang".
Aneh, dan soenggoeh amat he
ran kita membatja serangan itoe.
Dan... keheranan itoe djadi se¬
mangkin besar lagi, sesoedah ki¬
ta tjari dan kita batja seroean
Anak dagang dalam Perki No 36
itoe.
Dalam seroean itoe kita tidak
ma adalah seorang Inggeris, jg
dengan oeang satoe shilling iki¬
ra2 1/2 roepiah berkeliling doe¬
nia. Sesoedah itoe laloe moen¬
tjoel satoe bandjir deras dari pe¬
lantjongan2 jg datang kemari de
ngan djalan kaki, diatas sepeda¬
menjamar sebagai pendoedoek
Velendam, dengan menggoenakan
ano, kapal lajar, motor, sped
dil. Sematjam perdjalanan ini me
roepakan satoe pentjarian peng
hasilan baroe, jang lebih2 men¬
djalar loeas berhoeboeng dengan
adanja crisis, hingga banjak
orang menganggoer.
Diantara mereka itoe tjoema
terdapat beberapa orang jang be¬
toel2 melakoekan pelantjongan
sebagai satoe sport, dan terdo
rong oleh keinginan akan me¬
ngembara dinegeri2 asing, oem
pamanja kedoea orang Djerman
itoe, jang doeloe telah mengoen
djoengi negeri ini dengan kano
nja dan kapal lajar.
—0—


ada melihat walau satoe kalimat
jang menjatakan bahwa seroean
itoe ada boeat adres kita Pers¬
bureau „Ippa" jang moengkin
mendjadikan toean Handani ter¬
poetar otaknja, menjatakan kaba
ran kita itoe ada berasal dari
Perki.
Keheranan kita djadi tambah
semangkin besar lagi, ketika kita
menahan kabaran kita jang di
moeat oleh Dagblad Radio, dan
Sinar Sumatra.
Diawal kabaran itoe dengan te¬
gas kita toelis „Oleh poetra Pa¬
riaman jang tinggal diperantauan
pada kita dimadjoekan
pertanjaan „Apa beloem ma¬
sanja teman sedjawat jang ting
gal di kampoeng, akan menerbit
kan satoe soerat kabar, jang akan
mempertalikan rantau dengan
kampoeng?" dsbnja.
Bagi orang masih mempoenjai
pikiran baik, dengan membatja
pada kita dimadjoekan
pertanjaan sadja, tentoe soe¬
dah tjoekoep paham dan menger
ti bahwa kabaran jang kita bikin
itoe ada berdasar dengan per¬
tanjaan jang lansoeng
dari teman jang tinggal
diperantauan.
Dalam hal ini dengan teroes
terang kita kemoekakan, seroean
jang soetji moerni jang amat rin
doe dengan kebesaran dan kema¬
djoean kampoeng halaman itoe
kami terima dari sdr. HS Thaib
Semarang, S.H. Zaini Makasser.
Seroean soedara2 itoelah jang
menggerakan hati kita membikin
kabaran itoe.
Selain dari menjerang kita de
ingan tidak tentoe soesoenan ka¬
limatnja toean Hamdani jang ber¬
lagak sopan itoe, mentjela poela
s.ch. Berita, dan Kemadjoean Ma¬
sjarakat almarhoem dengan kala
mat: „Kebanjakan isinja boeat
mengcritik persoon orang sadja'
Satoe hinaan besar. Tak lebih
tak boekan.
Seriboe langganan pembatja
Kemadjoean Masjarakat, nistjaja
akan sepaham dengan kita. Kete
rangan toean Hamdani itoe ada
satoe hinaan besar bag
penerbit dan pengemoedi soerat
kabar terseboet. Orang jang sa¬
dar akan mengerti apa dan kema¬
na s.ch. itoe ditoedjoekan. Dalam
hal ini kita mintak toean Hamda
ni akan boeka mata lebih besar
boeat memereksa kembali lemba
ran s, ch. terseboet. Kalau tidak
mempoenjai, boleh mintak pada
penerbitnja di Pariaman, jang ki¬
ta rasa dengan senang hati nanti
mengirim soerat chabar terseboet
dengan gratis, speciaal boeat t.
Hamdani.
Dari djoeroesan ini sekarang
kita mengerti dengan orang ma¬
tjam mana kita berhadapan se¬
orang reactionair jang tak perloe¬
kita ladeni.
Tjoekoep sebagai penerangan
bagi oemoem.
Persb. I.P.P.A.


Tjerita Pendek;
nari Moenakoe
Menoeroet itjerita seorang iboe
oleh H.S B.K.
Harl moedakoe,
Hari bersilih girang,
Gembira datang, tiada selaloe,
Itoe djoea koekenang.
Kadar boeroek jang tiba,
Tiba dilemparkan insan,
Pengeniaja badankoe moeda.
Itoepoen djadi kenangan.
Moedjoer jang datang,
Datang karena sesama,
Itoe djoea koekenang,
Tiada koeboeang pertjoema.
Koekenang semoea itoe,
Sebagai rahmat ni'mat,
Pemberian Toehan pada diri¬
koe,
Oentoek pembentoek hajat.
Pada soeatoe pagi Ani datang
mendapatkan akoe.
„Apa kabar Ani?" oedjarkoe.
„Ah, kabar aneh!"
„Aneh bagaimana?"
„Ja, aneh djoea" djawabnja
dengan senjoem tawar. „Akoe
mendjadi boneka".
Mendjadi boneka?" oedjar
koe pengan heran. Bagaimana
makoesdmoe, Ani.
Dengarlah akoe tjeritakan, ka¬
nja. Akoe soedah dipermainkan
moeloet manis. Sofjan jang koe¬
sangka ..... kekasihkoe da
hoeloe itoe.... rendah benar
boedinja. Dia telah bermain ma¬
ta poela dengan Rohana, kena
lan kita itoe. Sebab itoe dia di
tjat dari djabatannja selakoe
goer e. Tetapi Rohanapoen, moe¬
ridnja itoe, djoega dikeloearkan
dari sekolah...... Ah, kasi
han.
Akoepoen bertanja: Achirnja
bagaimana
Dengarlah, katanja. Akoe mem¬
boeat tindakan. Perhoeboengan
koe dengan Sofjan, koepoetoes
kan.
Kemoedian akoe pergi kepada
Rohana, dan semoea kedjadian
koetjeritakan. Sebab itoe diapoen
memboeat tindakan poela...
Hina soedah pandangan kami
kepada anak moeda itoe....
Moedjoer, katakoe. Sebab itoe
sepatoetnja kini kita ingat akan
teka teki hari moeda kita.
Moedah2an kita akan sama2
ingat, djawab Ani dengan se¬
njoem. Tetapi sekarang akoe soe¬
dah....
Soedah mengapan oedjarkoe
dengan agak heran.


Ah, soedah..... dengan
Aritin.


Arifin jang sekelas dengan ki
ta dahoeloe, katakoe dengan ri¬
ang. Sjoekeer, dia baik lakoe.
Poen engkan soedah selaloe di
tolonganja. Tetapi.... menga
pa lama benar engkan roesakkan
hati Arifin dahoeloe 
Ja, lantaran moeloet manis,
djawabnja jang diiringi dengan
senjoem poela.
Ada samboengan.


